PROPOSAL 


PENTAS SENI DAN BUDAYA “GREBEG SURA” 
PAGUVUBAN SENI BUDAYA BANYUMAS 
BERSAMA AJENREM TIPE “B” 071 


BANYUMAS 
Juli 2023 


PROPOSAL 
PENTAS SENI DAN BUDAYA “GREBEG SURA" 
DI AJENREM TIPE “B” 071 


1. Pendahuluan. 


Kebudayaan lahir dan berkembang dalam sistem kehidupan masyarakat dan 
merupakan buah dari pikiran manusia berupa karya cipta yang hidup dan 
berkembang dari suatu bangsa. Budaya juga merupakan suatu hasil karya cipta dan 
merupakan gagasan manusia dalam menyalurkan naluri seni dalam bentuk gerak 
maupun olah vokal yang dapat mempengaruhi jiwa dan perasaan manusia. Di 
negara Indonesia kebudayaan juga memiliki dasar konstitusi yang tercantum dalam 
UUD 1945 pasal 32. 


Kaajenrem Tipe “B” 071 siap berperan aktif dalam pembinaan kegiatan seni 
yang merupakan salah satu bidang tugas dan fungsi Ajudan Jenderal TNI AD yaitu 
bidang kesejahteraan moril (Jahril). Disamping kegiatan Jahril, Ajenrem Tipe “B” 071 
juga melaksanakan kegiatan Kampanye Kreatif yang merupakan sarana sosialisasi 
kepada masyarakat tentang pendaftaran prajurit TNI AD. 


Sebagai wujud nyata dari kegiatan pembinaan seni, kesejahteraan moril dan 
kampanye kreatif serta sebagai sarana mempererat silaturahmi para pelaku seni 
maka di selenggarakan kegiatan Pentas Seni Budaya “Grebeg Sura” Paguyuban 
Seni Budaya Banyumas yang bertempat di lingkungan Ajenrem Tipe "8” 071 Jl. 
Mayjend Sutoyo No 2 Sawangan Purwokerto pada tanggal 29 Juli 2023 dengan 
melibatkan unsur dari Komunitas Player, Singer, Pranotocoro, Seni Begalan dan 
BKPC. 


2. Maksud dan Tujuan. 


a. Maksud. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan 
Pentas Seni Budaya “Grebeg Sura” Paguyuban Seni Budaya Banyumas yang 
akan dilaksanakan di Ajenrem Tipe “B” 071. 


b. Tujuan. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pentas 
Seni Budaya “Grebeg Sura” Paguyuban Seni Budaya Banyumas yang akan 
dilaksanakan di Ajenrem Tipe “B” 071. 


3. Nama Kegiatan. 


Nama Kegiatan : PENTAS SENI DAN BUDAYA DALAM RANGKA “GREBEG 
SURA" bersama Ajenrem Tipe “B” 071 


4. Sasaran Kegiatan. 


Sasaran kegiatan ini sebagai sarana silaturahmi pelaku seni yang ada di 
Kabupaten Banyumas,serta kegiatan Kampanye Kreatif Ajenrem Tipe “B” 071. 


5. Susunan Kepanitiaan. 
a. Pelindung : Mayor Caj M.Imron/Kaajenrem Tipe “B” 071 
b. Penasehat : Drs. Haris Subiyakto S.H., M.H. 


ር. Penanggungjawab : Hery Kristianto, S.H. (HK Production) 


d. Ketua : Rofi'i 
e. Wakil : Budi Ariyanto, S.H. 
f. Sekretaris : 1. Letda Caj Yugo Purnomo 


2. Ir. H. Destianto 


9. Bendahara : Serma Suroto 

h. Seksi Acara : 1. Mr. Jack 
2. Ana 

i. Humas : 1. Letda Caj Budi Wibowo 
2. Goendoel MC 
3. Bagus 

j. Si Perlengkapan : 1. Serka Kusworo 
2. Agus Bari 

k. Seksi Keamanan : 1. Pelda Sutarna 
2. Sertu Yudi 

l. Seksi Konsumsi : 1. Syasya 
2. Lestari 
3. Lea 


6. Waktu Kegiatan. 


1.Hari/Tanggal : Sabtu/ 29 Juli 2023 
2.Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.00 WIB 
3.Tempat : Ajenrem Tipe “B” 071 Purwokerto 


7. 


8. 


Kegiatan yang akan dilaksanakan : 


Olahraga bersama : 


1) Senam Tera 
2) Senam Poco-poco 
3) Line Dance (Comunity) 


Pemeriksaan kesehatan (Kimia Farma) 
Pentas Seni : 

Solo Organ 

Komedi “Begalan” 


Tari Lengger 
Banyumas Koes Plus Comunity (BKPC) 


YS ጨመ ኤፌ — 


1 
2 
3 
4 
UMKM : 


a) Pameran Keris dan Batu 
b) Kuliner. 


Anggaran. 


KEGIATAN INDEKS JUMLAH KET 


2 3 4 5 


Akomodasi kegiatan Rp. 10.800.000,- Rp. 10.800.000,- 


Rp.4.000.000,- 4.000.000, - 


Rp.2.000.000.- 


2.000.000,- 


JUMLAH Rp. 25.000.000,- 


9. 


(Terbilang Dua Puluh Lima Juta Rupiah) 


Penutup. 


Demikian Proposal ini kami susun secermat mungkin, dengan 
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan yang realistis. Kami sangat menyadari 
bahwa suksesnya kegiatan tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi dari 
seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Atas segala dukungan dan 
perhatian semua pihak kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya. 


Purwokerto, Juli 2023 


eS A 


>$ s 
Paguyuban Seni A 
Banyumas 


